Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:00] 

Assalamualaikum warohmatullohiwabarokatuh 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:00] 

Malam ini kita mulai kembali kuliah kita mengenai jaringan komputer, pada kali ini kita masih 
membahas mengenai subnetting. 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:01] 
masih sama dengan pembahasan yang kemarin 

Alam Setiadi, [21.08.16 20:01] 

Ijin nyimak kang 

Alam Setiadi, [21.08.16 20:02] 

Walaikumsalam wr wb 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:03] 

Pada subnetting ada suatu istilah yang dikenal dengan CIDR (Classless Inter Domain Routing) 
istiliah ini merupakan konsep metoda pengalamatan ip address tanpa kelas, dimana sistem 
pengalamatan biasanya kita tentukan ip address berdasarkan kelasnya A, B, C. 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:03] 

[In reply to Alam Setiadi] 
baik kang 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:04] 

Sebenarnya CIDR ini merupakan kosep yang sama dengan prefik ip 
Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:04] 

yaitu menentukan network dengan menggunakan “/” (Slash) dan dikuti dengan panjang network 
yang akan kita buat, seperti misalkan 192.168.1.1/27 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:06] 

Pembahasan prefix sendiri dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya #kuliah_online_cilsy_02 
#kuliah_online_cilsy_03 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:07] 

Salah satu contoh subnetting : 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:08] 

kita coba tentukan subnetting yang terjadi pada IP Address 192.168.1.1/27 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:08] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:10] 

Tabel diatas merupakan tabel dari perhitungan subnetting dari ip address 192.168.1.1/27 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:11] 

Penjelasan : 



Subnetmask yang didapatkan dari IP Address 192.168.1.1/27 adalah 255.255.255.224 atau jika kita 
tulis dalam bilangan biner adalah 11111111.1111111.111111.11100000 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:12] 

Jumlah subnet dinasa dapat dicari menggunakan 2 A x dimana x tersebut merupakan angka 1 dari 
oktet teakhir. Jumlah yang didapatkan pada oktet keempat tersebut adalah 3 yang berarti 2 A 3 = 8 
Maka jumlah sub network dari network tersebut adalah 8 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:13] 

Maka kita membuat sub network menjadi 8 bagian 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:14] 

Jumlah host sendiri dapat dicari menggunakan rumus yang sama yaitu 2 A x, hanya saja x disini 
merupakan angka 0 dari oktet keempat, jumlah angka 0 pada oktet tersebut ada 5 buah yang berarti 
2 A 5 = 30 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:14] 

jadi jumlah host pada setiap subnetwork adalah sekitar 30 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:16] 

Maka kita hanya tinggal membuat network dengan 8 subnetwork yang sudah kita hitung dari mulai 
network 192.168.1.0/27 hingga network 192.168.1.224/27 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:16] 

Seperti pada tabel diatas tadi 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:19] 

Sebenarnya saya sendiri belum pernah mengaplikasikan metode subnetting tersebut karena selama 
ini saya menggunakan metode prefix dan netmask yang memang terbilang lebih mudah pada saat 
management IP Address 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:20] 

Maka untuk gambaran subnetting sendiri saya hanya dapat menjelaskan sebatas konsep, akan tetapi 
mungkin pengaplikasiannya sama dengan prefik dan netmask 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:21] 

Baik sudah 20 menit, silahkan kita mulai sesi pertanyaan 20 menit 

Alam Setiadi, [21.08.16 20:21] 

Masih mencoba memahami kang 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:22] 

[In reply to Alam Setiadi] 
baik silahkan kang 

Alam Setiadi, [21.08.16 20:26] 

Ini masih lanjutan kuliah online Cilsy 2 & 3 ya kang? 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:28] 

[In reply to Alam Setiadi] 

Ini lanjutan dari kuliah cilsy 4, tapi memang kuliah cilsy2 dan cilsy 3 masih berhubungan karena 
masih satu pembahasan 



ludy, [21.08.16 20:29] 

Nyimak kang, btw materi kuliah sbelumnya bs di donlot dmn ya kang? 


Alam Setiadi, [21.08.16 20:30] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Jika memakai /27 maka subnetmask yg harus d pakai 255.255.255.224 ya kang? 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:31] 

silahkan lompat ke #kuliah_online_cilsy_01 #kuliah_online_cilsy_02 #kuliah_online_cilsy_03 
#kuliah_online_cilsy_04 

akang bisa download recordnya di tiap akhir kuliah 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:32] 

[In reply to ludy] 

silahkan lompat ke #kuliah_online_cilsy_01 #kuliah_online_cilsy_02 #kuliah_online_cilsy_03 
#kuliah_online_cilsy_04 

akang bisa download recordnya di tiap akhir kuliah 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:33] 

[In reply to Alam Setiadi] 

iya karena dalam bilangan biner satu oktat (titik pembatas ip address) bernilai 8 bit, sedangkat 
dalam ip address terdapat 32bit 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:34] 

nilai satu oktat itu 255 itu setara dengan 11111111 jika ditulis dengan prefix maka akan ditulis /8 
karena memiliki 8 bit 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:35] 

misalkan standarnya yang sering dipakai itu /24 atau 255.255.255.0 jika kita tulis kedalam biner 
menjadi 11111111.11111111.1111111.00000000 

Mundofar, [21.08.16 20:35] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

2 A 5=32 kang 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:36] 
nah coba hitung angka 1 nya pasti ada 24 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:45] 

[In reply to Mundofar] 

oh iya barusan saya lupa menambahkan rumusnya 2 A x-2 
jadi 2 A 5-2=30 


Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:45] 
terimakasih sudah mengkoreksi kang & 

Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:46] 

Baik sudah 20 menit, dengan begitu saya tutup perkuliahannya 



Tresna Widiyaman, [21.08.16 20:47] 
#kuliah_online_cilsy_05 



